



Seluruh alam ini dan segala isinya adalah milik Allah. 
Karena Allah lah yang telah menciptakannya 

Allah menciptakan awan yang membawa hujan 

Allah menciptakan hujan yang menumbuhkan pepohonan dan bunga 

Dan Allah menciptakan semua buah-buahan yang kita petik dan 
kita makan 

Diadaptasi dan diterjemahkan dari wwwjslam4kids.com 
http://raudhatulmuhibbin.com 



Kita membutuhkan makanan yang Allah ciptakan untuk membuat 
tubuh kita, otak, badan dan hati menjadi kuat. Lalu siapa yang 
membuat badan, otak dan hati kita? 



Yuuukk... kita baca lanjutannya di ''Allah menciptakanku" 






Diadaptasi dan diterjemahkan dari wwwjslam4kids.com 
http://raudhatulmuhibbin.com 



